Bulletin 


Edisi: Desember 2018 



Http://sentuhan-firman. blogspot.com 


r 

Alamat Surat 

E-mail 

HP/WA/SMS 

V 

PO.Box 118 Temanggung 56200 Jawa Tengah 
solusisukses2008@gmail.com 

085228085470 

J 


SEKAPUR SIRIH 


Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, 

Selamat Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. 

Kesempatan yang indah ini, ijinkan kami menyampaikan banyak terimakasih 
untuk dukungan doa, dana, pulsa juga kritik saran dalam pelayanan SENTUHAN 
FIRMAN. Terimakasih juga untuk dukungan para member yang sudah 
menyebarluaskan informasi pelayanan ini sehingga dapat menjangkau lebih 
banyak orang. 

Mohon dukungan doa untuk pelayanan di tahun 2019 sehingga semakin banyak 
orang diberkati melalui pelayanan kami, khususnya melalui pelayanan 
SENTUHAN FIRAAAN. 

Tuhan Yesus Memberkati. 


Admin SENTUHAN FIRMAN 
Pdt. Agus Susanto 
Hp/SMS/WA.085228085470 
E-mail:solusisukses2008@gmail.com 




















KUMPULAN SMS SENTUHAN FIRMAN 
Bulan : Desember 2018 


1 Desember 2018 
Filipi 4:13 

Bila Yesus lahir dihati kita, percayalah, tidak ada yang masalah yang tidak dapat 
diselesaikan oleh Tuhan . Hidup di luar Tuhan adalah kesia-siaan, hidup di dalam 
Tuhan adalah keuntungan. 

2 Desember 2018 
Wahyu 22:7 

Natal mengingatkan kita akan dua hal. Yesus Juruselamat yang telah membebaskan 
kita dari dosa. Dan Yesus adalah Raja segala raja yang akan segera datang. 

3 Desember 2018 

Matius 25:31-46;Yohanes 3:16-17 

Kristus menawarkan diri-Nya sebagai korban tebusan bagi dosa-dosa kita. Jika kita 
menerima tawaran-Nya, kita tidak akan rugi atau kecewa. 

4 Desember 2018 
1 Yohanes 1:9 

Yang perlu kita ingat, tidak ada istilah terlambat untuk kita bertobat. Tuhan itu 
pengampun. Ia akan memberikan ampunan-Nya untuk kita yang memohon 
pengampunan kepada-Nya. Kembalilah kepada-Nya sebelum maut datang 
menjemput. 

5 Desember 2018 
Yohanes 3:16 

Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan yang ada hanyalah 
kebinasaan. Percayalah kepada-Nya, jangan berpaling kepada ilah-ilah lainnya. 

6 Desember 2018 
Filipi 4:7 

Manusia tidak punya potensi untuk mewujudkan damai sejahtera. Hanya Allah yang 
dapat memberikan damai sejahtera bila kita mau ijinkan Yesus Kristus memerintah 
dalam hidup kita. 

7 Desember 2018 
Mazmur 62:2 

Tuhan Yesus sajalah sumber ketenangan, bukan kekayaan atau kekuasaan. 



8 Desember 2018 
Kisah 4:12 

Kata pepatah, apa arti sebuah nama? 

Tetapi nama Yesus sangat berarti. Sebab nama itu ajaib, berkuasa, dan 
menyelamatkan. Biarlah nama Yesus selalu melekat dalam hati kita. 

9 Desember 2018 
Lukas 19:10 

Kristus datang bagi kita semua orang-orang yang berdosa. Tidak ada orang yang 
terbuang, tersingkir atau terlalu jahat di hadapan-Nya. 

10 Desember 2018 
Matius 11:28-30 

Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang di dalam pelukan kasih-Nya. Mari, 
jangan kita lewatkan kesempatan ini. 

11 Desember 2018 
Lukas 2:14 

Damai itu indah. Mari kita merajut dan berbagi kasih di tengah sukacita natal. Natal 
adalah kepedulian dan pengorbanan. 

12 Desember 2018 
Lukas 2:10-11 

Kesukaan besar, bukan berarti kita tidak pernah alami masalah, tapi karena Allah 
berjanji, di tengah masalah Allah akan memberikan kekuatan dan kemenangan. 

13 Desember 2018 
Roma 5:5 

Masa depan adalah harapan. Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan yang tidak 
pemah mengecewakan. Setiap orang yang berharap kepada Tuhan pasti tidak akan 
pemah dipermalukan. 

14 Desember 2018 
Lukas 2:11 

Bagaimana kita memaknai natal? Jika kita memaknai natal hanya sebatas perayaan, 
pesta pora, hura-hura, hiasan atau hiburan, maka kita sudah kehilangan makna natal 
yang sesungguhnya. Natal adalah sukacita besar, karena Allah datang untuk menebus 
dosa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. 



15 Desember 2018 
Yohanes 3:16 

Natal dalah anugerah terbesar, dimana Allah memberikan Yesus, menjadi jalan 
keselamatan bagi semua orang yang percaya. 

16 Desember 2018 
Roma 6:23 

Semua orang telah berdosa, dan upah dosa adalah kematian kekal. Tetapi kasih Allah 
sungguh nyata. Ia tidak membiarkan manusia binasa. Itu sebabnya Ia datang kedunia 
untuk menyelamatkan orang yang berdosa. 

17 Desember 2018 
Kisah 4:12 

Mengapa hanya Yesus yang dapat membawa manusia ke sorga? Karena hanya 
pemilik sorga yang punya hak membawa manusia ke sorga. 

18 Desember 2018 
Yohanes 3:16 

Yesus datang ke dunia. Membawa kabar sukacita. Mari kita sambut Dia. Karena besar 
kasih-Nya. 

19 Desember 2018 
Matius 9:2 

Yesus datang membawa pengampunan. 

Yang percaya kepada-Nya akan diselamatkan. 

20 Desember 2018 
Lukas 2:10-11 

Natal tidak dapat dipisahkan dari kesukaan yang besar. Ketika malaikat datang kepada 
para gembala,kepada Maria dan kepada orang-orang Majus, ucapan yang disampaikan 
adalah “Jangan takut”. 

21 Desember 2018 
Matius 1:21 

Nama Yesus dalam bahasa Arab adalah ISA. Tahukah Anda kepanjangan nama ISA? 
ISA adalah Ia Sungguh Allah. 



22 Desember 2018 
Yohanes 8:12 

Yesus Kristus adalah terang dunia. Ia datang untuk menerangi dunia yang ada dalam 
kegelapan dosa. 

23 Desember 2018 
1 Korintus 1:30 a) 

Orang yang berhikmat, tahu menyambut natal sesuai dengan tujuan natal. Ia akan 
memahami bahwa natal adalah bukti kerendahan hati Allah dan pengorbanan Allah 
bagi kita orang berdosa. Mari kita rayakan natal dengan kerendahakan hati disertai 
rasa syukur dan kesediaan untuk berkorban seperti yang Tuhan sudah lakukan. 

24 Desember 2018 
Yohanes 3; 16 

Yesus meninggalkan segala kemuliaan di sorga hanya untuk mengasihi manusia. 

25 Desember 2018 
Lukas 2:11 

Kelahiran Yesus mengajarkan 3 hal dalam kehidupan kita yaitu: 

a. Harus ada kasih dalam hidup kita 

b. Harus rela berkorban 

c. Harus berbuat sesuatu bagi dunia. 

26 Desember 2018 

Apa yang harus dilakukan saat natal? 

a. Natal harus membuat kita datang menyembah Yesus (Matius 2:1-2) 

b. Natal adalah kesempatan untuk bertobat (1 Yohanes 1:9) 

c. Natal adalah kesempatan untuk menyatakan kasih kepada Tuhan dan sesama 

27 Desember 2018 
Yohanes 3:16 

Kedatangan Kristus ke dalam dunia menjadi sukacita yang luar biasa, bagi umat 
manusia, karena kepastian kebinasaan karena dosa,di rubah menjadi kepastian 
keselamatan dan hidup yang kekal bagi semua yang percaya. 

28 Desember 2018 
Lukas 1:54-55 

Kehadiran Sang Juruselamat di dunia ini adalah bukti bahwa Tuhan setia dan 
senantiasa menepati janji-Nya. 



29 Desember 2018 
1 Yohannes 5:11 

Kelahiran Kristus ke dalam dunia adalah bukti nyata kasih Bapa, yang tidak 
menginginkan umat-Nya mengalami kebinasaan,sebaliknya beroleh hidup yang kekal 
bagi semua yang percaya. 

30 Desember 2018 
Yesaya 32:17 

Yesus adalah raja damai. Untuk mengalami kedamaian yang sejati, kita harus tinggal 
di dalam Kristus yang adalah Raja Damai dengan cara hidup dalam kebenaran-Nya. 
Dimana ada kebenaran, disitu tumbuh damai sejahtera. 

31 Desember 2018 
Roma 8:32,Amsal 23; 18 

Di dalam Kristus, setiap kita yang percaya dapat dengan iman bahwa masa depan 
sungguh ada dan harapan tidak akan sirna. 


STOPPRESS 

Dapatkan SMS SENTUHAN FIRMAN 
SECARA CUMA-CUMA 

Caranya: 

Ketik SENTUHAN FIRMAN/NAMA/KOTA 
Kirim ke. 085228085470 

Bagi nomor WA, secara otomatis akan kami ganti menjadi 
MEMBER WARTAANUGERAH 
Pelayanan pengiriman renungan singkat via WA 




PENAWARAN MATER-MATERIKHOTBAH 

GRATIS 


Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus 

Perkenalkan, nama saya Pdt. Agus Susanto. Saat ini Tuhan percayakan 
merintis pekerjaan Tuhan di salah satu POS PI GPdl yang kami beri 
nama Tempat Pendalaman Alkitab (TPA MARGI RAHAYU) di desa 
Kedungombo Desa Jambon Kec. Gemawang Kab. Temanggung Jawa 
Tengah. Mengingat henyak waktu yang tersedia, oleh karena urusan 
jemaat yang belum terlalu menyita waktu, maka kami juga mengisi waktu- 
waktu kami dengan melayani melalui internet, seperti pelayanan 
SENTUHAN FIRMAN. Kami juga mengisi hari-hari kami dengan 
membuat materi-materi khotbah dalam format powerpoint. Puji Tuhan 
saat ini sudah ada 840 judul khotbah dalam format powerpoint. Juga 
outline-outline khotbah dalam formatPDF dan MS.Word 

Agar dapat bermanfaat bagi para hamba Tuhan yang lain, kami 
bermaksud membagikan secara CUMA-CUMA semua materi ini. 

Bila Bapak/Ibu berminat untuk mendapatkan semua koleksi ini, silakan 
datang langsung ke alamat kami Pdt. Agus Susanto, GPdl Maluwih, Desa 
Gesing Kec. Kandangan Kab. Temanggung 56281. Harap membawa 
flashdisk kosong minimal kapasitas 8 GB. Atau bagi Bapak/Ibu/Sdr/I 
yang beraalamat jauh dari lokasi kami, silakan kirim flashdisk kosong 
tersebut ke alamat kami. Untuk infomasi lebih lanjut tentang program 
ini, silakan kontak alamat kami 

Pdt. Agus Susanto 

WA.0897 3527 437/ 085228085470 

E-mail: solusisukses200@gmail.com 


AD MAIOREM DEI GLORIAM 



PROMO FLASHDISK PAKET PANDUAN PELAYANAN VERSI 16.1 


Shalom... 

Kesempatan untuk melayani Tuhan adalah anugerah Allah. Itu sebabnya selama masih ada 
kesempatan mari kita melayani Tuhan dengan segenap hati dan kemampuan. Kami 
menyediakan FLASHDISK PANDUAN PELAYANAN VERSI 16.1. Flashdisk ini kami 
persembahkan kepada Anda sekalian, para pendeta, pelayanan Tuhan, pengkhotbah awam, 
dan siapa saja yang rindu dipakai Tuhan di ladang pelayanan. Harapan kami flashdisk ini 
dapat menjadi sumber inspirasi dan menambah wawasan serta pengetahuan dalam upaya 
meningkatkan kualitas pelayanan. Adapun isi flashdisk ini adalah: 

1. 880 judul bahan khotbah powerpoint aneka tema. 

2. Ebook Panduan Pelayanan seperti: Belajar Berkhotbah- Panduan Sederhana 
Menyusun Khotbah Untuk Aktifis Gereja Dari Kalangan Awam, Pedoman Pelayanan 
Perkunjungan, Mengelola Materi Khotbah Dengan Metode KABAH. 

3. 500 khotbah MP3dari beberapa hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa seperti: 
Pdt. Dr. erastus Sabdono.M.Th, Pdt. Gilbert Lumoindong S.Th, Pdt. Petrus Agung, 
Pdt. Pdt. Dr. Rubin Adi Abraham,dll. 

4. Ebook Kumpulan Khotbah seperti: 29 Rancangan Khotbah Ibadah Kematian dan 
Penghiburan, 9 Bahan Khotbah Ibadah Ucapan Syukur, 9 Bahan Khotbah Natal, 9 
Bahan Khotbah Pemberkatan Pernikahan, dll 

Bagaimana cara mendapatkan FLASHDISK PANDUAN PELAYANAN VERSI 16.1 ini? 

Harga flashdisk dan ongkos kirim Rp.210.000,00 untuk alamat pengiriman P. Jawa dan Rp. 
Rp.220.000,00 untuk alamat pengiriman luar P. Jawa. Khusus wilayah Indonesia Timur 
Rp.225.000,00.Silakan transfer kontribusi penggantian flashdisk dan ongkos kirim ke salah 
satu rekening kami: BCA 1540241577, Bank Mandiri No.rek 1360007334334 atas nama 
Agus Susanto. Bank BRI no.rek 010201026017508 a.n Winarsih. Wesel pos ke. KURNIA 
MEDIA PO.Box 118 TEMANGGUNG 56200. 

Setelah transfer dana, beritahukan segera kepada kami melalaui SMS/WA 08973527437. 
Jangan lupa tuliskan dengan jelas alamat untuk pengiriman. 

Paket dikirim dalam bentuk flashdisk 16 GB via POS KILAT KHUSUS TERCATAT 
Terimakasih 

Tuhan Yesus Memberkati 

Pdt. Agus Susanto 
KURNIA MEDIA MINISTRY 

PO.Box 118 TEMANGGUNG 56200 
HP/SMSAVA.0897 3527 437 

http://kurnia-media.blogspot.com/2015/ll/flashdisk-panduan-pelayanan-versi-81.html 



